Menyapa. 


"Seperti mimpi yang hanya sebagai bayangan,dan tak bisa 
diriku menyapamu' 


—DZH- 


Untuku lebih baik berdiam diri daripada harus terus 
menerus merasa tersakiti seperti ini,lebih baik pergi 
daripada harus bertahan dengan sikap dunia yang seakan 
mengucilkanku. 


Hampa 


Kau terdiam tak berbicara seakan banyak yang 
menyandramu.kau gugup ketika semua pertanyaan 
yang keluar dari mulut mereka bertanyakan soal hati 
dan perasaan. 

Aku bisa mengerti bahwa hati dan perasaan memang 
sulit untuk diucapkan tapi paling tidak, sedikit respon 
darimu sudah membuatku merasa lega. 


Aku tidak memaksamu untuk meresponiku melalui kata- 
kata.hanya saja dengan sebuah isyarat Apakah kau 
merasakan hal yang sama seperti diriku? 


Sudah cukup aku sudah letih untuk selalu memahamimu. 


Teman jangan lupa untuk dukung aku yah,Mksih 


Dia 


Tentang dia yang terus memandangiku,menatapku seakan 
dia ingin memilikiku,setiap aku melihatnya pandangannya 
selalu tertuju kepadaku,parasnya mengisyaratkan seakan 
bumi hanya untuk kita berdua. 

Iya:dia seseorang yang menurutku titipan Tuhan yang 
sebagian menjadi miliku,apakah miliku selamanya? 
ataukah: 

"Seperti pasir dan pantai yang tidak akan pernah menyatu 
walaupun memiliki tempat dan ruang yang sama". 


"Tidak" cepat atau lambat dia hanyalah titipan. 
mungkin hanya memilikinya dari jauh sudah membuatku 
merasa bersyukur bisa mengenalinya. 


tapi semua hal ini sudah berlalu kita sudah menjadi orang 
asing yang telah kembali ke kehidupan semula seperti 
belum pernah kenal. Aku berharap dikehidupan barumu kau 
bisa mendapatkan kebahagianmu yang dulu tertunda disaat 
kau bersamaku. 


Sebuah kehadiran yang datang 


Seperti biasanya.... 

sudah menjadi sebuah rutinitas,untuk duduk diteras rumah 
dan memandang kelangit,sambil memegang selembar 
kertas dan pena. 


hujan perlahan turun dari bibir langit. seakan ada yang 
memanggil,akankah seseorang datang menghampiriku dari 
balik curah hujan yang cukup  tenang,membuatku 
penasaran tergesah-gesah ingin tau siapa yang datang. 


Ternyata seorang kurir yang ingin berteduh dibawah atap 
rumahku yang kebetulan ingin menanyakan sebuah 
alamat.aku menjawabnya dan menawarkan dia dengan 
teh.beberapa waktu kemudian Kurir itu berpamit kepadaku 
ingin melanjutkan perjalananya mencari alamat. 


Aku berbalik badanku dan mulai melangkahkan kakiku 
untuk masuk kedalam rumah.Tiba-tiba aku merasakan 
dekapan seseorang memanggilku dari luar gerbang 
ditengah hujan gerimis. 

Aku melangkah balik mengambil payung dan membuka 
gerbang rumahku. 

yang ternyata seseorang itu adalah orang yang selama ini 
aku bayangkan yang selalu kutunggu kehadiranya dalam 
setiap hujan yang turun. 

Dia adalah seseorang yang sederhana,dan sangat irit dalam 
bercakap. 


-DZH- 


Perpisahan 


Cepat atau lambat,,,,,, siap atau tidak,, apapun yang datang 
pasti akan pergi ,,,memang seharusnya terjadi.Tapi dari 
situlah kita belajar bahwa," Seseorang yang bertahan 
akan memilih untuk merelakan.sebab,bahagia tak 
datang hanya dari satu orang. 

-dzh- 


Semua pasti berubah,,, 
Mau tidak mau. 

Semua pasti berpisah, 
Ingin tidak ingin. 
Semua pasti berakhir, 
Siap tidak siap. 


Kita memang harus menyadari  bahwa,perpisahan 
merupakan kunci kebahagiaan jika terus merasa tersakiti. 
"Meski perpisahan itu adalah kenyataan yang sulit 
diterima,namun itu adalah KONSEKUENSI dari sebuah 
perjumpaan. 

-dzh- 


JANGAN 


Banyak orang menganggap dirinya tidak pantas untuk 
tampil,berdiri dengan dua kaki mereka,bahkan merasa 
paling Rendah. 

Menjadi pesimis untuk diri sendiri,tanpa memahaminya 
terlebih dahulu. 

Jangan pernah merasa sendiri,banyak orang yang 
disekitarmu sangat membutuhkanmu, 

Jadilah seseorang yang optimis yang selalu percaya akan 
diri sendiri,dan memberi diri untuk melatih dan bersaksi 
langsung dengan dunia. 


—NiaHaulussy- 


Hati 


Banyak Hati yang muncul hanya untuk menjadi penenang 
dan penghibur. 

Jika kau menganggap Hati dan perasaanku ini hanya 
sebagai penenang dan penghibur, 

MAAF!! Ini hati bukan turnamen sirkus dan bukan juga 
Miras. 

Aku berharap kau datang kepadaku karena keputusan dan 
perasaanmu yang tepat,Aku perlu itu. 


-Dania Haulussy. 


Berani melawan resiko. 


Menurut aku sih,setiap masalah yah.. 

harus dibicarain baik-baik tapi tergantung dua belah pihak 
juga. 

Nantinya pasti ada yang tersakiti ada juga yang terpihak. 
Yahh..itu konsekuensinyaa. 


nahhh.. itu mengapa Sifat cuek itu diperlukan. 

Harus dijelasin sampai gimana pun tapi kalau gak pernah di 
anggap juga percuma,Intinya kita sudah pernah dan 
berusaha untuk memperbaiki itu. 


Udah sama-sama dewasa beranilah meminta maaf dan 
memberi kejelasan.yah pada nantinya itu akan menyakiti 
tapi intinya peranan itu sudah dilakukan.Okee.. 


Dzh 


TITIK. 


titik memang selalu ditandai dengan akhir atau tempat 
perhentian. 
Tapi jangan pernah meremehkan titik. 


Setiap garis,setiap kata,setiap kaligrafi gambar,,berawal dari 
titik-titik yang digabungkan dan disatukan. 


Jadi Titik( ) bukanlah perhentian akhir saja,Namun suatu 
awalan yang akan dilanjutkan oleh beberapa titik lainya. 


karena titik akan selalu berada diawal dan juga dibagian 
akhir. 


ITU MENGAPA TITIK SELALU DIGUNAKAN,AGAR KITA 
LEBIH PAHAM,DIMANA LETAK AWAL YANG AKAN KITA 
LALUI. 

DAN DIMANA LETAK AKHIR YANG AKAN KITA TUJUI. 


— DANIAHAULUSSY - 


Hempasan malam.2 


Malamku,malamu juga. 
Jemariku,jemarimu juga. 
Rasaku,Rasamu juga. 


Namun buat apa malam itu 

ada tetapi jemariku tidak 

diisi dengan genggaman jemarimu. rasaku memang tidak 
selalu berpihak 

padaku tetapi percayalah Hanya 

kau yang bisa merubah rasa itu 


Untuk ituu.. 

Sosok Malam hadir karena Ia 

ingin mengistirahatkan jiwa' jiwa 

yang sudah berusaha tegar namun selalu disepelehkan 
dengan gampangnya. 


Sudalah,malam sudah larut 
Karena untuk saat ini malam 
tidak melarutkan apa' apa. 


Ingat kamu kuat kok. "Tidur gih' 
Good night: ) 


-daniahaulussy- 


HARAPAN. 


Sebuah harapan akan terus berdatangan 
ketika kemauan selalu berada ditangan. 
Satu per satu raga mulai bertantangan 

Hingga mendapat harapan yang tertata. 


harapan yang mampu melihat cahaya meskipun semua 
dalam kegelapan. 


Ketika kita mempunyai suatu harapan kita pasti akan 
bersungguh sungguh menggenggamnya,karena harapan 
adalah doa yang kuat.hidup tanpa harapan adalah hidup 
yang sunyi dan kosong. 


Ada harapan ada usaha,karena percuma harapan 
tanpa ada usaha. 


Perbanyak harapan perbanyak usaha. 


: Inia.haulussy 


Seri agustus 


sedikit rindu menjelang dihari kemarin, 

memperbekas candu hati tertatu, 

hanya kuingat kata terima kasih sudah mau nemenin rapuh 
ragaku, dibulan yang menguras kemarin. 


Banyak pelajaran berharga yang ku jalani bersama ragaku 
dibulan kemarin. 

Sepat,pahit,manispun kurasakan. 

Bulan kemarin adalah bulan penentu dimana bulan yang 
akan datang ini, 

akan ku ubah rasa yang seketika menjadi hambar roti ini, 
akan menjadi manis madu yang dilapisi hambarnya roti 
tawar itu. 

akan ku buang sampai ke dasar laut terhimpit sekalipun. 


untuk agustus bulan ini, 

janganlah kau buat rasaku sama dengan yang kemarin,aku 
ingin menjalaninya dengan yang baru, 

Rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. 


Dan untuk semesta ijinkanlah aku. 
Untuk melakukanya,aku akan berusaha sebagaimana yang 
kau berikan. 


Salam seri agustuku, 
—01082020— 


-nia.h- 
Membacalah dengan sederhana, 


Jangan lupa untuk memberikan votemu,dan memberi 
tanggapan dengan sewajarnya.Makasih. 


Kembali dan hilang 


Haii kamu,,, 

iya kamu,, 

Gimana rasanya? kamu capeh? menyerah? 

sudah aku duga,kamu tidak bisa membohongiku,aku tau 
dan aku mengerti perasaanmu. 

ha capeh?bukanya itu pilihanmu yang waktu dulu disaat 
kau bersamaku kau sangat ingin dan memiliki keinginan 
untuk bersamanya dibelakangku dan sekarang kau sudah 
tidak dianggap? Apakah kau sudah paham rasanya. 


itu yang aku rasakan ketika saat bersamamu seakan hanya 
aku yang berjuang? dengarkan. 

Mari duduklah bersamaku,ceritakan keluh kesahmu sebisa 
dan semampuku kubuatkan kau secangkir teh kenyamanan 
versiku dan mungkin tidak bisa kau dapatkan dimanapun. 


Aku respect kepadamu bukan untuk ingin kembali dan 
mengulang rasanya bersamamu,hanya saja aku ingin 
melihat reaksimu ketika kau berada diposisiku dulu. 


Dulu aku memang bahagia memilikimu, 

tapi untuk sekarang tidak,aku hanya ingin bahagia dengan 
orang yang saat ini mengerti dan mau menerima 
keadaanku. 


"AKU BERHARAP KAU BAHAGIA WALAUPUN BUKAN 
AKU YANG BERADA DISAMPINGMU DAN BUKAN AKU 
SUMBER BAHAGIANYA" -niahaulussy- 


#sesuai kisah nyata. 


HALLO MAKASIH SUDAH MEMBACA 
TULISANKU,JANGAN LUPA UNTUK MENINGGALKAN 
VOTENYA, MAKASIH. 

“maaf kalau jarang up akan aku usahakan biar dapat 
menghibur teman-teman* 

sekedar info: 

Cerita perdana aku *coming soon* dalam proses penulisan. 


Terima kasih"Salam hempasan sepi". 


Perjalanan pergi seekor burung. 


Tentang perginya.. 

Kalian pernah gak sih mikir kayak gini, 

Seekor burung dia dapat pergi kemanapun dia mau sampai- 
sampai menempuh jarak 12.000 km sekaligus, menjalani 
kehidupan diluar zona nyamannya dengan begitu bahagia. 
dia dapat melihat hal-hal baru dan unik disetiap 
pemandangan yang dilaluinya. 

Perjalanan yang dia lalui tidak begitu mudah baginya. 

Tetapi bagi burung tantangan dan ketakutan terbesar 
mereka adalah,jika mereka akan dimangsai oleh tangan 
manusia. 


"TAPI INGAT BAHWA KEMANAPUN DAN SEJAUH MANAPUN 
BURUNG MELANGKAH DAN PERGI HINGGA KE TITIK JAUH 
SEKALIPUN, DIA PASTI AKAN KEMBALI KE TEMPAT ASALNYA" 


Jika kamu membaca cobalah untuk mengerti akan hal ini 
"Pergi tidak selamanya meninggalkan mungkin ada alasan 
lain dibaliknya yang tidak kamu ketahui dan ingat yang 
pergi pasti akan tetap kembali jika dia memang mengerti 
bahwa tempat dan asal bahagianya adalah kamu" 

hehehe: ) 

# niahaulussy 


—happyreading- 


HALLO TEMAN-TEMAN MAKASIH SUDAH 
MENYEMPATKAN WAKTU UNTUK MEMBACA 
TULISANKU, JANGAN LUPA MEMBERI VOTE DAN 


KOMENTAR JIKA TERJADI KESALAHAN ATAU 
KESALAPAHAMAN YANG TERJADI, 
~TERIMA KASIHHHH~ 


ANTARA JARAK 


Datang tanpa urita 
Pergi tanpa kata,, 


Datang hanya untuk mengisi yang kosong. 


Aku ke kamu itu seperti otot jantung, 

yang tidak akan pernah berhenti bekerja dan merasakan 
lelah.la bekerja diluar kesadaranku. 

Tetapi kamu ke aku itu seperti otot lurik, 

yang bekerja atas kesadaranmu sendiri 

namun cepat dan mudah lelah. 


Antara rasa yang tidak saling memahami. 
Antara rasa yang dibatasi oleh jarak. 
Antara lugu namun tersimpan. 

Antara hati yang berbeda tumpuan. 


Seperti bulan dan matahari yang tidak akan 

pernah berjumpa,karena memiliki tugasnya 

masing' masing, Tapi ingat bahwa bulan akan 

tetap mengerti cara membahagiakan mataharinya.... 

Kita berada dalam satu tata surya,satu'satunya ciptaan 
Tuhan yang paling mulia dan pada waktunya akan 
disatukan. 

Namun bagiku kamu sungguh sangat jauh berjarak seperi 
matahari dan aku bulannya. 


—niahaulussy- 


HAPPY READING..... 


Suatu saat nanti 


Tuhan tidak pernah bosan mendengar nama indahmu 
disetiap sujud malamku, 

tentang sosok indah dan layaknya diriku untukmu. 

mungkin bukan waktunya saja,tapi Tuhan punya rencana 
yang indah menyatukan hati kebingungan kita. 

Wajar gak sih,kalau aku selalu minta kepada Tuhan 
menjadikan diriku untuk mendampingimu kelak, 

menjadi salah satu dari prioritasmu dan menjadi orang 
pertama yang melihat senyum manismu dipagi hari. nanti! 


# suatusaatnanti 


—Niahaulussy- 


HAPPY READING 


Tetap dan tinggal. 


Makasih untuk yang sudah mau menerima segala 
keterbatasan dan ketidaksanggupan diriku. 

Aku sudah nyaman,jadi tetap tinggal dan jangan pernah 
pergi aku tidak sanggup untuk menerimanya. 

Tetap tinggal disini,berbagi kisah denganku. 


Maaf karena aku terlalu mencemaskan semua hal 
tentangmu, 

Maaf karena aku terlalu perasa, 

Maaf untuk kecemburuan dan keegoisanku. 

Semua hal tentangmu adalah penenang hati dan ragaku, 
yang membuang semua sakit dan raguku. 

Tolong Jangan pernah berhenti membuatku mencintaimu. 
Aku sangat mengerti satu hal bahwa "Jika Tuhan 
mempersiapkan seseorang untuk bersamaku dan itu adalah 
kamu,percayalah aku tidak tau harus dengan cara apa 
mengatakan kepada seluruh dunia betapa beruntung dan 
bahagianya diriku. 


# Percayalah masih banyak yang ingin kusampaikan. 
— niahaulussy- 


HAPPY READING 


Ruang rindu kelas api. 


Selembar tulisan dikertas ataupun kalimat indah saja tidak 
bisa menggambarkan sosok rinduku. 

Kepada malammu aku berpijak, 

kepada pangkumu aku terduduk, 

kepada bahumu aku bersandar. 

Sudah terbiasa bersamamu membuatku harus terbiasa 
untuk kehilanganmu juga. 

Aku rindu segalanya tentangmu. 

Tentang raga kuatmu,tentang dadamu tempatku menangis 
bersedu. 

Seolah sekilas kau hadir namun kembali memudar dan coba 
ku mengigat kembali namun semuanya sirna hilang begitu 
saja. 

Aku cemburu kepada bulan,dia selalu menemani 
malammu,dan aku cemburu kepada matahari yang selalu 
membangunkanmu dipagi hari. 


Iyaa,aku egois...aku bodohh,,,Aku bertingkah seolah kau 
harus selalu bersamaku,namun nyatanya aku kehilangan 
dirimu juga. 

Apakah kamu mengerti semua perjuanganku selama 
ini,mencoba mengembalikan situasi aneh yang selalu hadir 
tanpa kuketahui,itu sakit. 

Boleh jujur? 

Terus terang aku benci situasi seperti ini, 

aku hanya mau kamu yang disini. 


—niahaulussy- 


# tentang curhatan seseorang 


HAPPY READING..... 
VOTENYA JANGAN LUPA,OKEY 
tencu. 


Hempasan malam.3 


Pada dasarnya kita bisa menjadi periang. 

Hanya saja situasinya memaksa kita untuk bermuka dua. 
Orang tidak pernah tau dan mengerti seberapa jauh kita 
melangkah dan seberapa luas arah yang sudah kita lalui. 


Ingat senang juga punya jeda. 

Mungkin bukan kali ini jeda itu berhenti pada titikmu,tapi 
percayalah bagian pada bahagia sudah menunggumu di 
angan pelabuhan pencapaian akhir. 


orang hanya mengerti dan paham pada pencapaian 
akhirmu,tanpa tau bagaimana prosesnya. 

Karena prosesnya hanya kita yang jalani dan rasakan. 
Semangat mengejar mimpi. 


01102020/niahaulussy 


HAPPY READING . 


Senja Hari ini. 


Hey ingin ceritaa... 

Hari ini, 

sore ini senja datang dia hadir begitu indahh. 

Banyak sekali yang mengabadikanya lewat kamera, 

ada juga yang menikmati senja itu lewat indra. 

kau tau ketika senja hari ini datang dan membuat orang 
bahagia,dengan bodohnya aku membencinya. 

Senja hadir disaat yang tidak tepat. 

disaat hati gundah dan lelah. 

Iya senja memang indah dipandang tapi hanya sesaat. 

dia penyejuk dan penenang hati. 

Namun sesaat dia memudar memberikan suasana langit 
gelap yang menutupinya, 

dan disaat itu aku mengerti bahwa, indah tidak selamanya 
tentang paras dipandang. 

namun juga dirasakan oleh rasa. 

Bahkan sampai indah itupun hilang dan memudar,dia tetap 
kembali dilain kesempatan namun dengan rasa yang 
berbeda lara. 


(kamis150oktober2020) 
—Niahaulussy- 


HAPPY READING 


Senandika. 


Senandika tidak pernah berbohong 

dia tau mana yang ikhlas dan mana yang hanya sekilas. 
Ketika sinar gelap redup,hanya binar yang terlihat. 

Disaat bangun dari memori mimpi, 

banyak kecewa yang terlintas dibenak diri. 

Antara mengingat ataukah sebagai pengingat. 

Sampai kita sudah melupakan segalanya,disitu naluri 
respon mimpi berkerja. 

Hari ini,besok dan kelaknya akan terus berjalan. 


~nia haullussy- 


Aku ingin 1 


“Aku ingin menjadi puisimu agar disetiap baitnya ada 
kalimat manis yang membuatmu tersenyum. 

“Aku ingin menjadi bulan sebagai temanmu beristirahat 
dikala malam. 

“Aku ingin menjadi air ketika dahagamu yang 
menginginkan kesegaran akan hadirku. 

“Aku ingin menjadi julietmu ketika kamu memperankan 
seorang Romeo. 

“Aku ingin menjadi kanfas yang akan kau lukis disana dan 
akhirnya akupun tau kalau aku akan ditutupi cat 
berwarna,tapi setidaknya aku pernah bersih dan tidak 
disentuh oleh apapun kecuali kamu. 

“Aku ingin menjadi mawar berduri yang akan menusuk 
jarimu ketika kau menyentuhku dengan kasar. 


—niahaulussy 


(02 nov2020) 


Cerita mimpi 


Dari sebuah genggaman mimpi,seorang gadis mampu 
bertaut mencari jati dirinya sendiri,pergi 
berjalan,berlari,melompat,menulusuri setiap titik inci dan 
ujungnya mimpi itu. 

Dari ujung ke penjuru 

Dia sadar akan dirinya 

dia sadar akan kekurangan dan kelebihannya 

Hanya dengan bermodalkan sebuah karsa genggam mimpi 
yang dia miliki. 

Gadis itu dia berdiri entah apa yang sedang dia pikirkan dia 
melompat meminta memohon kepada langit jumantara agar 
hari dimana dia berusaha itu semoga langit menyetujuinya. 
dengan semangat gadis itu tersenyum, 

Gadis itu telah berjanji pada dirinya sendiri, 

"Aku hanya aku" Sejauh mana aku melangkah dan sebisa 
apa aku merangkai kata Itu hanya aku yang merasakanya. 
Dan pada saat itu juga dia pergi. 


# Cerita mimpi akan terus bersambung 


—niahaulussyl| 27 nov2020 


Ibarat hujan. 


hai hujan... 

mampir kemari jangan hanya jauh dan membasahi yang 
disana,aku juga pengen merasakan dentingmu yang indah 
membasahi tubuhku,betapa dinginya dirimu. 

aku disini dijendelaku, merasakan hawamu. 

aku diam,aku menggigil dengan selimut yang menyelimuti 
diriku. 

tapi aku takut hujan, 

aku takut ketika kau datang, 

aku malah belum siap. 

kata orang Siaplah payung sebelum hujan, 

aku tidak siap tapi aku pengen denganmu. 


Hujan,awan,angin,dan dingin. 

adalah 4 hal yang bersamaan datangnya tanpa 
diminta.Hujan tidak akan hadir tanpa adanya awan,dan 
ketika hujan turun, sudah pasti ada angin,dan dinginpun 
datang untuk menyelimuti. 

Dan inilah aku yang sedang menatap dan merasakan 4 hal 
ini. 

— niahaulussy 


# dentinghujanhariini 
ambon27desember2020 


Cerita stasiun kereta. 


2 Kata,,,,,. 

banyak hal hal unik yang terjadi disana 
Sedih,bahagia,gundah,capek. 

seperti ombak yang berambang bercampur. 

Sedih ketika ada yang harus pergi dan meninggalkan. 
Bahagia ketika ada yang datang berjumpa dan berkunjung. 
Gundah ketika pasrah tidak menemukan apa apa. 

Dan capek ketika sudah terlalu lama berdiri disana. 

Stasiun adalah tempat dimana bisa kita dapat merasakan 
semua itu, 

tapi tidak usah jauh- jauh ke stasiun hanya untuk itu,cukup 
dengan berlabu dengan keadaanmu sendiri dan kau bisa 
merasakanya. 

Banyak tujuan dan arah yang akan dituju disana, 

dan ketika terlambat waktu perjalanan,harus menunggu 
giliran selanjutnya. 

tapi kita sudah membuang kesempatan perjalanan 
pertama,kesempatan tidak akan datang dua kali,hanya 
sekali untuk itu harus lebih bersiap menyambutnya disetiap 
perjalanan hidup. 


-niahaullussy 
#cerita perjalanan kereta 


//kamis28januari2021 


